29/04/2011 


dhamir nashab 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek) 

Dhamir Nashab adalah turunan (bentuk lain) dari Dhamir Rafa' yang terdiri dari; 


Dhamir Rafa' 

Dhamir Nashab 

$ 



ji 


Jt 

& 

1ft 

Ua 

Ui 

0 ji 

. ji 

r® 


<s * 

si JI 


0* 


Dhamir Rafa' 

Dhamir Nashab 

U! 


ji ° i 



u 

CJ( 


Cjf 



' 

UaSt 

US' 




Dhamir Nashab berfimgsi sebagai objek dan tidak dapat berdiri sendiri; ia terikat 
dengan kata lain dalam suatu kalimat, baik itu dengan Isim, Fi'il ataupun Harf. 

1) Contoh Dhamir Nashab yang terikat dengan Isim dalam kalimat: 


fSC)|i ut 

cj( 


= saya seorang muslim, agamaku 
Islam 

= kami orang-orang muslim, agama 
kami Islam 

= engkau (Ik) seorang muslim, 
agamamu Islam 

= engkau (pr) seorang muslim, 
agamamu Islam 


2) Contoh Dhamir Nashab yang terikat dengan Fi'il dalam ka lim at: 




= kamu berdua adalah muslim, Allah 
merahmati kamu berdua 


D:/EKSTRA/arabindo/.../wll.htm 


1/2 


29/04/2011 


dhamir nashab 



C 




= kalian (Ik) adalah muslimun, Allah 
merahmati kalian 


* Jl ✓ 0 1* I 0 * s * 

JJi c 


= kalian (pr) adalah muslimat, Allah 
merahmati kalian 

= dia (Ik) adalah muslim, Allah 
merahmatinya 


3) Contoh Dhamir Nashab yang terikat dengan Harf dalam kalimat: 


\ & ^ < Ip (.oLi-Lv^ U-a 


= dia (pr) adalah seorang muslimah, 
atasnya keselamatan 

= mereka berdua adalah muslim, atas 
mereka berdua keselamatan 




= mereka (Ik) adalah muslimin, atas 
mereka keselamatan 




= mereka (pr) adalah muslimat, atas 
mereka keselamatan 


Gabungan Dhamir Nashab yang melekat pada Isim akan membentuk Isim 
Ma'rifah dengan pola Mudhaf-Mudhaf Ilaih dimana Isim di depannya merupakan 
Mudhaf sedang Dhamir Nashab di belakangnya mempakan Mudhaf Ilaih. 


(=rumahku) --> I [Mudhaf] + iS [Mudhaf Ilaih] 

(=bukumu) --> L>\& [Mudhaf] + ^ [Mudhaf Ilaih] 

o * > X „ 0 ^ £ s „ e .s 0 > 

p ^ (=sekolah mereka) --> [Mudhaf] + [Mudhaf Ilaih] 

Hafalkanlah semua Dhamir Nashab di atas beserta artinya masing-masing sebelum 
melangkah ke pelajaran selanjutnya! 

« SEBELUM I DAFTAR ISI I SESUDAH » 


D:/EKSTRA/arabindo/.../wll.htm 


2/2 


